v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 19 Januari 2014/17 Rabiul awwal 1435 Brosur No. : 1683/1723/IA 



Wajib tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya (ke-7) 

11. Tha'at kepada Rasulullah SAW 

Allah SWT berfirman : 





Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang (3 1 ) 


Katakanlah, "Tha'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (32). [QS. Ali 'Imraan : 
31-32] 



/ / O s' X 

y 








w 


L-Jl . 





Barangsiapa yang mentha'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentha'ati Allah. 
Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketha'atan itu), maka Kami tidak 
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. [QS. An-Nisaa' : 80] 





, . ^ 0 £ . ? . & s 

T, 1 


Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditha'ati dengan 
seidzin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang 
kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan 
ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat 
lagi Maha Penyayang. [QS. An-Nisaa' : 64]. 




i* 

.. ^ 


0 


J 


o * 
















^3 jis" 


luJ 


:^\p- 



Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari giyamat dan dia banyak menyebut Allah. [QS. Al-Ahzaab : 21] 


x 0 i /0 , 0 ^ ) s s X fo . f , » 0 \ i * S' U X 

yu\ j ci 44P — j L» j ajJjSj J yji y I Uj . . . . 


^ 0 g . „ A & A 

' 0 x i . i ^ 


V : jJ-\ ,^LS*j| JbJLi au! j! cau! 

-J • / " / / 


Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwaiah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. [QS. Al-Hasyr : 7] 

Hadits-hadits Nabi SAW : 



Dari Abu Hurairah, dari Nabi SA W, beliau bersabda, "Barangsiapa yang tha ’at 
kepadaku, sungguh ia telah tha'at kepada Allah. Dan barangsiapa yang 
ma'shiyat kepadaku, sungguh ia telah ma'shiyat kepada Allah. Dan 
barangsiapa tha'at kepada pemimpin, sungguh ia telah tha'at kepadaku. Dan 
barangsiapa yang ma'shiyat kepada pemimpin, sungguh ia telah ma'shiyat 
kepadaku". [HR. Muslim juz 3, hal. 1466] 


2 



XX XX 

... 


X X 


* £ 


X 


/ . 0 . x tti 0x t , * i \* * ' 0 ^ 0' * 1 0X 

^ Lbl J_d3 ypu?l y : JlS 4 jI y? aWI J y j V»/ l/ 

X X X X 


X 


X X 



X X 


°. -♦ 

wUi 


. x x 0 x x 

yUlP y J 

X 




Dan /Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, 
"Barangsiapa tha'at kepadaku, sungguh ia telah tha'at kepada Allah, dan 
barang siapa yang ma'shiyat kepadaku, maka sungguh ia telah ma'shiyat 
kepada Allah. Dan barangsiapa yang tha'at kepada pemimpin (yang 
mewakili)ku, sungguh ia telah tha'at kepadaku. Dan barangsiapa yang 
ma'shiyat kepada pemimpin (yang mewakil i) ku, maka sungguh ia telah 
ma'shiyat kepadaku". [HR. Muslim juz 3, hal. 1466] 




0 * [° \' 0 ~ 0 

yy y» 




x 0 

) t > :A (J jl>J' .yU y 


Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya 
perumpamaanku dan perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya 
adalah seperti seorang laki-laki yang datang kepada suatu kaum. Lalu laki-laki 
itu berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat dengan kedua 
mataku bahwa ada pasukan (musuh yang akan menghancurkan kita). Dan aku 
betul-betul memberikan peringatan kepada kamu sekalian, maka mengungsilah 
kalian agar selamat". Maka segolongan kaum itu ada yang tha'at, lalu di malam 


3 



hari itu mereka pergi mengungsi dengan hati-hati, maka mereka selamat. Dan 
ada pula segolongan dari kaum itu yang tidak percaya, mereka tetap 
ditempatnya. Maka diwaktu pagi tentara musuh itu datang menyerbu mereka, 
menghancurkan dan memporak-porandakan mereka. Demikianlah 
perumpamaan orang yang tha'at kepadaku lalu mau mengikuti apa yang aku 
datang dengannya, dan perumpamaan orang yang durhaka kepadaku dan 
mendustakan apa yang aku datang dengannya berupa Al-Haqq (kebenaran). 
[HR. Bukhari juz 8, hal. 140] 






/• /• /•/' , /'O,. , /• 

^ ~ a ^ a a X. 


^ o t . * * s 


/ / / z' i z' , . / / /'z' . /'O,. , z' 

/" i /" /" . » I • . O f s’ sO s’ 0^ | o o • >* -* /" . 


<2 X 

XX ♦ X X 


>8 x 

XX O X I X X 


- £ 


. x / ♦ x x x x w X | x x 

r U j ^ j t4j 


- £ 


T L* 






X 

^ VAA : t .jJ~ 


Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya 
perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya 
adalah seperti seorang laki-laki yang datang kepada kaumnya seraya berkata, 
"Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat dengan kedua mataku sendiri 
bahwa ada pasukan musuh (yang datang) akan menyerbu kalian. 
Sesungguhnya aku betul-betul orang yang memberi peringatan kepada kalian. 
Maka mengungsilah kalian agar selamat". Lalu sebagian kaumnya ada yang 
tha 'at, maka di malam hari mereka segera berangkat mengungsi dengan hati- 
hati (sehingga mereka selamat). Dan sebagian lagi ada yang mendustakan 
(tidak percaya), sampai pagi hari mereka masih berada di tempatnya. Maka 
pada pagi hari itu pasukan (musuh) datang menyerang dan menghancurkan 
mereka hingga tidak ada yang tersisa. Itulah perumpamaan orang yang tha 'at 
kepadaku dan mengikuti apa yang aku datang dengannya, dan perumpamaan 
orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan apa yang aku datang 
dengannya berupa kebenaran". [HR. Muslim juz 4, hal. 1788] 


4 





f 0 } /'O , 0 ^ 

CO li 

\ t Y : A 



Dan Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Biarkanlah aku dengan 
apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang- 
orang sebelum kalian disebabkan dengan pertanyaan mereka, lalu mereka 
menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka apabila aku melarang kalian dari sesuatu, 
tinggalkanlah ia, dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, 
laksanakanlah semaksimal kalian". [HR. Bukhari juz 8 : 142] 


£.l3l l*f :JUi ^ Al SjLj llU :Jli ;*Xi ^1 




J 


0 ^ X 




' - A 






0 Jj i . £ X . > ^0 . X 

J^rcJ>c 3 


0>* X 


X / / X Z' Z' / 






cii 



C 



3 M 




iui Aii u : jii li .liAi» 




0 // X 










y 


0 o * , X } 


0 / ^ / X X 

0 0 - 












0 fo » /0 x © o # o x 

U 4JL* i Jjli ^ l5 Aj 

^vo : Y 


o /• 




* „ / 
0 - 


j» o ji ^ r 


Dan Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, beliau 
bersabda, "Wahai para manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada 
kalian untuk berhajji, maka berhajjilah kalian". Lalu ada seorang laki-laki 
bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun ?".Maka Rasulullah SAW diam, 
sehingga orang laki-laki tersebut menanyakan sampai tiga kali. Kemudian 
Rasulullah SAW menjawab, "Seandainya aku mengatakan, "Ya", tentu menjadi 


5 



wajib. Dan kalian pasti tidak mampu melaksanakannya". Kemudian beliau 
bersabda, "Biarkanlah aku, dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian. 
Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan 
banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisihi Nabi-nabi mereka. 
Maka apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, laksanakanlah 
semaksimalnya. Dan apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, 
maka tinggalkanlah". [HR. Muslim juz 2, hal. 975] 


6 


1 * 


X 


X 




P 


X 


j 


li. Cll Al Jjbj JU :JU i'Jji J jy 


0 J 


/s / / / 


X 


X 




X 


. / o } s 

0 # X 0 _ X } , X . * . X wM , X ^ 


XX X 

x x k ^ . x x _ 0 xO 


* X , 'x 


} ^tyJi siJiii ji^L.1 >3 jas" 


* 

/ * & 
O . O ^ O -*0, X 0 ^ X ^ 

♦ . ** ♦♦ .♦ 


X 


^ X X 


XX 


0X^ X0 XO XO XX ♦ -7 . X # 

WA^ : 1 ^ \ j y^>u X>- \ Uli 


X X 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
perumpamaanku dan perumpamaan ummatku, adalah seperti orang yang 
menyalakan api. Lalu serangga dan kupu-kupu datang dan masuk ke dalam api 
tersebut. Aku adalah orang yang menahan kalian dari belakang, tetapi kalian 
nekad masuk padanya". [HR. Muslim juz 4, hal. 1789] 



i j> y. s s * 


x 


J 



* 


X 


X 


X 


ILU 


X X 




J 


u 



^ X"'' 

o f, . s 




X W ^ W S' \ * S' W yw X 

• lS^l (j* j 



m ‘ : t 

Dari Jabir, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaanku dan 
perumpamaan kalian adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. 
Berbagai belalang dan kupu-kupu datang dan masuk ke dalam api tersebut. 
Orang laki-laki itu berusaha menyelamatkannya dari padanya. Aku adalah 
orang yang menahan kalian dari belakang agar tidak tercebur ke dalam api 
tersebut, tetapi kalian malah melepaskan diri dari tanganku". [HR. Muslim juz 4, 
hal. 1790] 




:JU Al jZJ > 

X X XX 


6 



0/0 1« 0 & „ „ yy 

x y 0 y t . 0 2* 2* 0 


Liar, CjU 'J£\ 0! Jlij .p\S J?! 


/ / / 


/ / / 


> f > 0 






S y 0 


Jlai cli£« ^lS \yj^\j> U£» iJuss jl :ljJlii . jl Jaij 


' / 

ou4; lJSi} CjU ^ o! :i4iiL; jii 


0* 


J» C3. o > > o 


/ 






/ // 


^ 0 

y S & y . y O 




q J^j Gis j vs 06 


yy S y S y y 

yy i S y , y ^ S . x , O » . 






S o ? o 


y y 

a && ■#&! ^ jH' p j ^ >isji 


O O 


y y y 


y 


y 


y 


y y 


<y^ 


- O O 

S f 


O S O y . 

r fy O >y 


tS O & yy 

y , / / O/ » , O >5 >5 O x k../ k y S Z* 


y 


* o S S o 


y 0 


y vy t , Aj ^ y y v y |, „/ v . / y * k v y y v s 

jl*}\ o[ J^j .«sy> *j[ 




£ X 


V ?. J .s 


^ / O 


m&9 Uki c 2&J| jljJli :!^Ui .OlK LiiJ! 




^ x % 

wL>J>C^ 



ii 


^ y ^ ; A c3 j , 4\il 

y 

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata, "Serombongan malaikat datang kepada Nabi 
S A W yang ketika itu beliau sedang tidur, lalu sebagian malaikat berkata "Dia 
sedang tidur I". Sebagian lagi berkata, "Sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi 
hati beliau tidak tidur". Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya ada 
perumpamaan untuk sahabat kalian ini, maka buatlah perumpamaan 
untuknya". Lalu sebagian mereka berkata, "Beliau sedang tidur !". Sebagian 
lagi berkata, "Sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi hati beliau tidak tidur". 
Lalu mereka berkata, "Perumpamaan beliau ini bagaikan seseorang yang 
membangun rumah, dan orang tersebut mempersiapkan hidangan di dalamnya, 
lalu mengutus seseorang untuk mengundang orang-orang, maka barangsiapa 
memenuhi undangan orang tersebut tentu ia masuk ke dalam rumah dan 
menyantap hidangan. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan 
tersebut, tentu ia tidak akan masuk rumah dan tidak pula menyantap hidangan". 
Para malaikat berkata, "Tolong takwi Ikanlah perumpamaan itu agar dia paham". 
Lalu sebagian malaikat tersebut berkata, "Sesungguhnya beliau sedang tidur I". 


7 



Sebagian lagi berkata, "Sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi hati beliau tidak 
tidur". Lalu mereka berkata, "Adapun rumah itu adalah surga, sedangkan orang 
yang mengundang itu adalah Muhammad SA W. Maka barangsiapa mentha 'ati 
Muhammad S A VJ, berarti ia mentha 'ati Allah, dan barangsiapa durhaka kepada 
Muhammad S A W, berarti ia durhaka kepada Allah Dan Muhammad S A W itu 
adalah pembeda (yang memisahkan) diantara para manusia. [HR. Bukhari juz 
8, hal. 139] 


^ > 0 / ^ ^ & > yy y x & y y y 

a 1 1 f i 0 i f 0 y ^ . j | . ^ jj . » 0 f y . s Oy f . 0 y 

U! j JT : JU ^ j! a 


* 2 * 


/ y 


' . & / / 

O t / 0 / * 


y 


JUM J : JIS t J; ’J j A 's^j b' :iyi .J ’J 


/f y 0 y y 


y 

y 

y . 0 y 


y 


y 


m : A 



0 yy 

j ‘ 



Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SA 1/1/ bersabda, "Semua ummatku 
akan masuk surga, kecuali yang tidak mau". Para shahabat bertanya, "Ya 
Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ?". Beliau SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang tha'at kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barangsiapa 
yang durhaka kepadaku, berarti dia tidak mau (masuk surga)". [HR. Bukhari juz 
8, hal. 139] 


Bersambung 


8 



